RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 


Satuan Pendidikan : SD NEGERI 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam & Budi Pekerti 

Kelas / Semester : I (Satu) / 2 

Pembelajaran (10) : Perilaku Terpuji 

Tema / Topik 4 : Pemaaf 

Alokasi Waktu : . x 35 menit 


TUJUAN PEMBELAJARAN 

Peserta didik mampu: 

♦♦♦ Mencontohkan sikap pemaaf dengan benar; 
♦♦♦ Menunjukkan sikap pemaaf dengan benar 

KEG IATAN PEMBELAJARAN _ 


Kegiatan 

Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

♦♦♦ Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. Mintalah satu anak 
yang memimpin. 

♦♦♦ Guru menyapa dengan menanyakan kabar atau perasaan peserta didik 

♦♦♦ Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

♦♦♦ Metode yang digunakan adalah diskusi dalam bentuk The educational 
diagnosis meeting artinya peserta didik berbincang mengenai 
pelajaran di kelas dengan maksud saling mengoreksi pemahaman 
mereka atas pelajaran/materi yang diterimanya agar masing-masing 
memperoleh pemahaman yang benar. 

♦♦♦ Salah satu model pengajaran yang digunakan dalam kompetensi ini di 
antaranya adalah bermain peran (role playing ). Model ini bertujuan 
untuk mengeksplorasi perasaan peserta didik, mentransfer dan 
mewujudkan pandangan mengenai perilaku, nilai dan persepsi peserta 
didik, mengembangkan keterampilan (skill) memecahan masalah dan 
tingkah laku, mengeksplorasi materi pelajaran dalam cara yang 
berbeda. 

10 menit 

Inti 

♦♦♦ Guru mengajak peserta didik mengamati gambar peserta didik 

bermaafan dalam buku teks. 

♦♦♦ Guru meminta peserta didik menceritakan isi gambar tentang 
memaafkan. 

♦♦♦ Peserta didik mengemukakan isi gambar tersebut 

♦♦♦ Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang 

dikemukakan peserta didik tentang isi gambar tersebut. 

♦♦♦ Guru meminta kembali pendapat peserta didik dari isi gambar 
berikutnya. 

♦♦♦ Guru meminta peserta didik bersama-sama mengucapkan “aku harus 
minta maaf dan memaafkan”. (kolom “sikapku”) 

♦♦♦ Peserta didik secara berpasangan (dengan teman sebangku) 
memeragakan permintaan maaf. (kolom “ayo kerjakan”) 

♦♦♦ Guru membimbing peserta didik untuk memberikan tanda (v) pada 
kolom ‘ya’ atau ‘tidak’. (kolom “insya Allah aku bisa”) 

150 menit 

Penutup 

♦♦♦ Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / rangkuman hasil belajar 
selama sehari 

♦♦♦ Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari (untuk 
mengetahui hasil ketercapaian materi) 

♦♦♦ Melakukan penilaian hasil belajar 

♦♦♦ Membaca do’a sesudah belajar dengan benar (disiplin) 

15 menit 


PENILAIAN 

Penilaian Sikap : Observasi selama kegiatan berlangsung 

Penilaian Pengetahuan 
Penilaian Keterampilan 

Mengetahui, Margodadi,.2020 

Kepala Sekolah Guru Mapel PAI & Budi Pekerti 


L _1 


i _ 1 


NIP. 


NIP. 












